Macanbola.com 


Macanbola.com adalah portal berita sepak bola di 
Indonesia yang berada di bawah naungan Poca Grup 
Indonesia . Macanbola.com memiliki misi untuk menjadi 
media sepak bola on line yang penuh inovasi dan 
terpercaya dalam mengungkapkan sisi lain sepak bola. 

Macanbola.com memiiki beberapa kanal berita yang dapat dinikmati yaitu, 
berita terbaru dari sepak bola di dalam maupun luar negeri, gossip yang 
beredar di dunia sepak bola, live score, prediksi, video pertandingan, 
jadwal pertandingan, klasemen sepak bola dunia, komunitas sepak bola 
dan permainan Big Bola. 

Macanbola.com mulai aktif pada tahun 2012, penamaan Macanbola 
diinspirasikan dari pemain legenda Indonesia Ramang, yang dimasa 
keemasannya dijuluki macanbola. Berita-berita yang ditampilkan 
Macanbola.com mengedapankan laporan yang aktual dan faktual. 

Selain itu gosip-gosip yang beredar mengenai sisi lain dari klub maupun 
pemain sepak bola juga ditampilkan oleh Macanbola.com, dan memiliki 
nilai lebih karena kanal tersebut memberikan tambahan pengetahuan para 
pembaca mengenai pemain maupun klub kesayangan mereka. 



Macanbola.com memiliki beragam fitur berita, yaitu: 

Beranda: Menjadi tampilan awal dari Macanbola.com, dimana 

menyediakan enam headline yang merupakan kumpulan berita terbaik 

Berita: Menampilkan berita yang terjadi di sepak bola dunia (liga Inggris, 
liga Italia, liga Spanyol, liga Jerman, liga Prancis, liga Belanda, liga 
Indonesia dan transfer pemain sepak bola dunia) 

Gosip: Menampilkan gosip terbaru yang sedang beredar di sepak bola 
dunia 



Prediksi: Menampilkan prediksi pertandingan sepak bola yang akan 
berlangsung 

Video: Menampilkan video-video sepak bola 

Jadwal: Menampilkan jadwal pertandingan sepak bola yang akan diadakan 

Klasemen: Menampilkan klasemen dari liga-liga sepak bola dunia yang 
berlangsung 

Big Bola: Menampilkan permainan sepak bola yang dikelola oleh 
Macanbola.com (POCAAPPS) 



